ARTIKEL APLIKASI JASA LAUNDRY PADA PLATFORM 
ADAM BINATU 


Disusun Oleh : 


Adam Hendrawan!, Yuniana Cahyaningrum? 
Pendidikan Teknologi Informasi,IKIP PGRI Bojonegoro. 
Email: 
adam.hendrawan04 @ gmail.com', yuniana @ikippgribojonegoro.ac.id? 


Abstrak 


Dengan memungkinkan orang untuk mencuci pakaian mereka mengggunakan aplikasi online tanpa 
mengunjungi binatu secara fisik, layanan binatu online menjadi terkenal akhir-akhir ini. Untuk mendalami 
tren ini lebih dalam, kami berencana untuk melakukan analisis komprehensif terhadap layanan laundry 
online dengan menjelajahi platform Adam Binatu melalui kasus nyata. 

Dengan menggunakan platform Adam Binatu, kami mengumpulkan data layanan laundry online untuk 
Jangka waktu tertentu dengan menggunakan praktik riset yang tidak konvensional. Sepanjang proses ini, 
kami mencatat informasi berharga termasuk jumlah pesanan, jenis layanan (mis. dry cleaning, menyetrika, 
atau lainnya), harga layanan, dan bahkan lokasi pelanggan Layanan binatu online platform Adam Binatu 
telah mengalami lonjakan yang signifikan, per hasil analisis. Insentif utama bagi pelanggan yang memilih 
opsi ini daripada binatu konvensional atau pencucian DIY adalah layanan yang cepat, hasil pembersihan 
yang efektif, dan antarmuka platform yang ramah pengguna. 

Umpan balik pelanggan dan penawaran promosi keduanya berdampak pada tingkat penjualan layanan 
binatu online, seperti yang ditemukan oleh penelitian terbaru. Ketika biaya layanan masuk akal, atau 
layanan promosi ditawarkan, klien cenderung terus menggunakan layanan online ini untuk kebutuhan 
binatu mereka. Meskipun mengungkap beberapa rintangan dalam layanan laundry online, termasuk 
masalah kredibilitas terkait keamanan dan kompetensi pencucian, keandalan pengambilan/pengantaran 
garmen, dan pentingnya membangun reputasi kepuasan pelanggan, studi ini memberikan pemahaman yang 
lebih dalam tentang seluk-beluk layanan tersebut. 

Dengan mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan pengalaman pelanggan, menumbuhkan 
kepercayaan, dan menyelesaikan masalah yang ada, bisnis laundry dan platform online dapat 
mengembangkan pangsa pasar mereka, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan solusi laundry yang unik 
dan andal untuk klien mereka. 

Kata kunci: jasa laundry online, platform laundry, kepuasan pelanggan. 


I. PENDAHULUAN 


Di era digital yang terus berkembang, layanan laundry online telah menjadi industri yang 
berkembang pesat. Layanan binatu online menawarkan solusi praktis bagi pelanggan sibuk yang tidak 
punya waktu untuk mencuci sendiri atau pergi ke binatu. Melalui platform online, pelanggan dapat dengan 
mudah memesan layanan laundry, memilih jenis layanan yang diinginkan, serta mencuci dan menyetrika 
pakaian dengan mudah. 

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan jasa laundry online adalah perkembangan teknologi 
informasi dan internet. Dengan kemudahan akses platform online, pelanggan dapat mengakses layanan 
laundry kapanpun dan dimanapun. Ini memungkinkan mereka menghemat waktu dan tenaga yang biasanya 
diperlukan untuk mencuci dan merawat pakaian. Selain itu, jasa Jaundry online juga memiliki keunggulan 
dalam hal kualitas dan kehandalan layanan. Dengan menggunakan peralatan canggih dan produk pembersih 


yang sesuai, penyedia jasa laundry online dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam mencuci dan 
merawat pakaian pelanggan. Penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang efisien juga membuat 
proses penjemputan dan pengiriman lebih andal dan terorganisir dengan baik. 

Namun, seperti bisnis online lainnya, menjual layanan laundry online memiliki beberapa tantangan. 
Beberapa pelanggan mungkin masih ragu dengan kualitas cucian dan keamanan pakaiannya saat 
menggunakan jasa laundry online. Apalagi, persaingan yang semakin ketat di industri ini memaksa 
penyedia jasa laundry online untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan nilai tambah bagi 
pelanggan. 

Dengan menganalisis tren penjualan, faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, serta kepuasan 
pelanggan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi penyedia jasa laundry 
online dan platform mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jasa laundry online, mereka dapat 
meningkatkan strategi penjualan, memberikan layanan yang lebih baik, dan mengatasi tantangan yang ada 
untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang kompetit. 


II. TINJAUAN PUSTAKA 


Dalam era digital saat ini, layanan jasa laundry online dapat dipandang sebagai salah satu bentuk 
bisnis online. Definisi e-commerce menurut Adi Nugroho (2006), e-commerce (perdagangan elektronik) 
adalah cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. Sedangkan menurut 
Rahmati (2009), ecommerce adalah singkatan dari Electronic Commerce yang artinya sistem pemasaran 
secara atau dengan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, 
marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah system elektronika seperti internet 
atau bentuk jaringan komputer yang Jain. Warmati. 2009 & Adi Nugroho 2006) 


III. METODE 


Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah Penelitian literatur metode penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang relevan 
yang telah ada sebelumnya. Tinjauan pustaka dilakukan dengan mencari dan menganalisis sumber literatur 
yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber online terpercaya yang membahas tentang 
bisnis melalui platform atau aplikasi online. 

Selanjutnya dilakukan seleksi dan penilaian sumber literatur yang sesuai dengan topik. Sumber- 
sumber literatur yang relevan dipilih berdasarkan kualitas, relevansi, dan kelembutan. Metodologi 
penelitian yang digunakan dalam studi yang terkait juga dinilai untuk memastikan validitas informasi yang 
diperoleh. 

Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengorganisir informasi dari sumber-sumber literatur yang 
telah dianalisis. Temuan-temuan dan argumen-argumen yang relevan disajikan dalam urutan yang logis dan 
terstruktur. Penelitian ini memiliki batasan yaitu penelitian hanya berfokus pada studi kasus pada platform 
Adam Binatu, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung generalisasi ke platform lain. Aspek 
lain seperti kualitas layanan atau kepuasan pelanggan mungkin tidak tercakup secara mendalam. 

Meskipun demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 
baik tentang penjualan jasa laundry online melalui studi kasus pada platform Adam Binatu dan memberikan 
wawasan yang berguna bagi penyedia jasa laundry online dan platform mereka dalam mengembangkan 
strategi penjualan yang lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 


IV. PEMBAHASAN 


Penggunaan aplikasi jasa laundry online : 


Laundry Payment 


Jenis Cuci Cuci Basah “ 
Harga Per Kilo 3000 

Berat 3 

Total Harga 3000 


Bayar 
20000 


! 


Transaksi Batal 


Gambar I.platform payment 


Dalam pembahasan diatas, peneliti memberikan contoh penggunaan aplikasi laundry payment 
dengan memilih tombol Cuci Basah yang akan mengeluarkan output pada kolom Harga Per Kilo yang 
sudah diatur dengan metode else if (Jenis cuci.getSelectedItem().toString).egualsIgnoreCase( “Cuci 
Basah”)) 4 harga.setText(“3000”), jika peneliti memberikan angka 3 pada kolom Berat akan memberikan 
output pada kolom Total Harga dan kolom Bayar. Karena peneliti menggunakan metode kontrol int bayar 
—Integer.parseInt(Bayar.getText())/ int ttl harga —- Integer.parseInt(Ttl Harga.getText( ) ), double 
kembalian—bayar-ttl. harga, pada saat tombol transaksi dipencet pada aplikasi laundry payment. 


Kembalian Anda 
11000.0 


Gambar 2. Output setelah tombol 


Adapun Output yang dihasilkan pada gambar 2. yaitu output dari transaksi. Hal ini karena peneliti 
telah mengatur nilai menggunakan metode int harga — Integer.parseInt(Harga.getText)), 
int berat — Integer.parselnt(Berat. getText)), Ttl Harga —- harga“berat pada tombol transaksi dan kolom 
berat KeyReleased Sehingga output yang ditampilkan adalah nilai atribut 11.000 


V. KESIMPULAN 


Penelitian ini mengkaji layanan jasa laundry online melalui pada platform Adam Binatu. Dalam 


artikel ini, dilakukannya penelitian berharap bisa membantu dalam memahami penjualan Layanan Laundry 
Online dan memberikan wawasan berharga bagi penyedia Layanan Laundry Online untuk mengembangkan 
bisnisnya di era digital saat ini. Dengan mengoptimalkan strategi penjualan, meningkatkan kualitas layanan, 
dan berfokus pada kebutuhan pelanggan, penyedia layanan laundry online dapat memperluas pangsa pasar 
dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri yang terus berkembang ini. 


DAFTAR PUSTAKA 


Nugroho,Adi, “Informatika,2006 eCommerce 
: Memahami Perdagangan Modern di 
dunia Maya”.. 


Bahri, Rahayu .(2017) Pengembangan Usaha 
Jasa Laundry dalam Meningkatkan 
Pendapatan Marginal rumah tangga 
dalam Perspektif Ekonomi Islam di 
Watampone. 

Pratama, M. Y., & Rahmawati, N. F (2021) 
“Analisis Trend Bisnis pada Jasa 
Laundry Cukling Di Jakarta Timur”, 
Jurnal Mahasiswa Administrasi Bisnis, 
1(3), pp. 198- 206. 


Putri Priyono, B. C., & Rahmadanik D. 
(2021): MENINGKATKAN OMZET 
UMKM JASA LAUNDRY DI ERA 
NEW NORMAL DENGAN INOVASI 
LAYANAN SELF LAUNDRY DI 
KAMPUNG DHARMAWANGSA 


POPI NOVYANTY, “ANALISIS 
PENDAPATAN USAHA JASA 
LAUNDRY DI KECAMATAN SYIAH 
KUALA,” Prog. Retin. Eye Res., vol. 
561, no. 3, hal. S2—S3, 2019. 


N. A. Herawati, I. Bagus, dan W. Wigena, 
“Industri Jasa Laundry Di Kawasan 
Kampus UNDIKSHA Singaraja,” Media 
Komun. FPIPS, vol. 16, no. 2, hal. 36— 
40, 2017. 


Indrawan Pratama Razak, “DAMPAK 
KEBERADAAN JASA LAUNDRY 
TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL 
EKONOMI,” Sekripsi, vol. 87, no. 1,2, 
hal. 149-200, 2017. 


